Rezeki 


Berlimpah 
Dari Qur'an 
& Sunnah 


Peluang Tambahan Pahala 


Tambah pahala Anda dengan menyebarkan 
informasi tentang TafsirWeb ke lebih banyak 
orang! Caranya, salin text di bawah dan kirimkan 


ke minimal tiga (3) group WhatsApp yang Anda 
ikuti tapi belum Anda kirimi informasi tentang 
TafsirWeb: 


Alhamdulillaah, kini semakin mudah 
membaca Al-Quran dengan tafsirnya. 
Tinggal klik link yang berwarna biru, 
pilih surat dan ayat yg mau dibaca, 
akan keluar tafsir lengkapnya. 


#Klik > tafsirweb.com/start” 


| 
Dapatkan pahala jariyah dengan 


share info berharga ini 


Perlindungan Hak Cipta 


Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak 
diperkenankan membagikan salinan digital ataupun 
cetak dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari Muslim 
Amanah Publishing (muslimamanah.com). Mari kita 
menghargai hak sesama muslim. 


Copyright Protection 


All rights reserved to Muslim Amanah Publishing 
(muslimamanah.com). Not permissible to be 
reproduced without written consent from copyright 
owner, printed or digitally. All copyright infrigements 
may be prosecuted by law. 


Book ID: d43ewbcUUnHf4JoG 


Correspondence: 
publishing @ muslimamanah.com 


Kata Pengantar 


papa Oa di GAK Muntah GAGA a a 


Ubas tag AI “La NG Bl aga GA WUS ang KG 


Ng m3 AOF NG NAG WA 5 


4 
35 Fil 


SN NAN NT cod Agil 5 
Sali 
KAG NAN WH 
Ah lasa N35 NG, Lita Gp 5 Gi by 
Ka Ki OU 3] AN WA 


SI akah Mug NG 133 AL AA NET ca kih 


a Pn AI AA 0 453 o 
JÓ Aas A ag al 3 yag S3 SI saki 


Segala puji bagi Allah (kami memujiNya), mohon 
pertolongan kepadaNya, dan memohon ampunan 
kepadaNya. Serta kami memohon perlindungan 
kepadaNya dari kejahatan jiwa kami dan dari 
keburukan amalan kami. Barangsiapa yang diberikan 
petunjuk oleh Allah, tidak ada seorangpun yang 
menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan, 
maka tidak ada yang memberinya petunjuk. 


Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, 
kecuali Allah (semata, tidak ada sekutu bagiNya), dan 
saya bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu “alaihi 
wa sallam adalah hamba dan utusanNya. 


Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada 
Allah sebenar-benar tagwa kepadaNya; dan janganlah 
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam. [Ali Imran: 102] 


Hai sekalian manusia, bertagwalah kepada Rabb-mu 
yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan 
daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan 
daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertagwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu. [An Nisa” :1] 


Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kamu 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, 
niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu 
dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan 
barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul Nya, maka 
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang 
besar. [Al Ahzab: 70, 71] 


Amma ba'du, ... 


Sebagai seorang muslim dalam hidup kita pasti tidak 
akan lepas dari ujian dan cobaan. Baik ujian dan 
cobaan tersebut berbentuk kesenangan atau kesulitan, 
baik berupa materil atau immateril. Semua pada 
hakikatnya adalah kasih sayang dari Allah kepada 
kita, sebab melalui perantara ujian itulah maka derajat 
kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
Dengan kesabaran dalam menjalani seluruh ujian dan 
cobaan itulah kelak kita bisa meraih pahala yang 
berlimpah, yang menjadi bekal untuk kita kembali 
pada masanya nanti. 


Tidak bisa dipungkiri, di antara ujian dan cobaan yang 
dirasakan berat oleh banyak manusia adalah ujian 
dalam masalah rezeki. Dalam masalah yang satu ini 
banyak sekali orang yang tidak dapat menghadapinya 
dengan baik dan benar. Sebagiannya mendapat rezeki 
yang berlimpah sehingga akhirnya sombong, 
takabbur, berbangga diri serta meremehkan Allah. 
Sebagiannya lagi mendapat rezeki yang sekedarnya 
dan secukupnya, sehingga dia tidak merasa bersyukur 
bahkan kufur kepada Allah dengan cara terus 
mengeluh dan terus merasa kurang, bahkan menuduh 
Allah Ta'ala tidak adil dan pelit. Na'udzubillahi min 
dzalik. 


Maka sudah selayaknya kita harus selalu mensyukuri 
apa yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit atau 
pun banyak. Baik yang sesuai dengan harapan kita 
ataupun yang tidak sesuai dengan harapan kita. 
Karena pada dasarnya yang Allah berikan kepada kita 
akan selalu sesuai dengan keadilan dan hikmah-Nya 
yang sangat mendalam, yang tidak akan bisa dinalar 
dengan keterbatasan akal kita. 


Sebagai seorang manusia tentunya memiliki harapan 
yang tinggi agar rezeki kita bertambah bahkan 
berkembang agar sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhannya. Apakah hal tersebut salah? Jawabnya 
tentu tidak salah. 


Akan tetapi seluruh hal yang kita lakukan tidak boleh 
tidak harus berada di dalam koridor yang ditetapkan 
oleh syari'at agar tidak membawa dosa dan bahaya 
bagi kita. Termasuk dalam proses menjemput rezeki 
yang telah Allah tetapkan bagi kita, ada rambu- 
rambunya dalam syari'at yang tidak boleh kita terjang 
begitu saja. 


Bahkan sebenarnya dalam Islam telah dijelaskan 
berbagai cara yang dapat kita lakukan dari sisi syar'i 


8 


agar rezeki kita menjadi lebih mudah didapatkan dan 
bertambah keberkahannya. Sayangnya banyak yang 
tidak mengetahui hal tersebut sehingga jadilah rezeki 
yang didambakan terasa susah didapat bahkan 
kehilangan keberkahannya. 


Maka dari itu, dalam buku ini kami berusaha untuk 
membantu menerangkan bagaimana kunci untuk 
mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah 
sebagaimana yang diterangkan dalam Qur'an dan 
Sunnah. Harapan kami karya kecil kami ini dapat 
bermanfaat bagi kaum muslimin pada umumnya, lalu 
bermanfaat bagi Anda pada khususnya sebagai 
pembaca yang telah membeli buku kami ini. 


Do'a yang terbaik kami panjatkan kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan 
semuanya untuk kami. Do'a yang terbaik kami 
haturkan untuk semua yang telah membantu kami 
dalam proses penulisan buku ini, terutama kepada 
Syaikh Dr. Fadhl Ilahi rahimahullah penulis kitab 
Mafatihur Rizg Fi Dhau'il Kitab wa Sunnah yang 
telah menginspirasi kami untuk berkontribusi bagi 
masyarakat dan memulai penulisan buku ini. 


Walhasil, selamat menikmati sajian kami. Semoga 
dapat dipahami, dipraktekkan dan bermanfaat untuk 
kita semua. Jazakumullahu khairan. 


Muslim Amanah Publishing 


10 


Daftar Isi 


Peluang Tambahan Pahala...........ooo.oco. oom. 2 
Kata: Pandan AR aaa Na AN Napa baal 5 
Daftar aa bean pen baka kn 12 
Definisi Rezeki... sasono ewan sama ng ke AGA 14 
Meluruskan Ņiat Senapan nba BN maen 18 
Menghindari Harta Haram.................... oom 21 
Kunci No 1: Beristighfar dan Bertaubat.................................. 27 
Bukan Sekedar Perkataan Lisan.......................................... 27 
Dalil Syar'i Tentang Istighfar dan Taubat........................... 29 
Kunci No 2: Bertakwa Kepada Allah................coooWo 36 
Mengamalkan Perintah dan Menjauhi Larangan................ 36 
Dalil Syar'i Takwa Sebagai Kunci Rezeki.......................... 38 
Kunci No 3: Tawakkal Kepada Allah...................................... 46 
Contoh Tawakkal Yang Benar dan Yang Salah................... 47 
Dalil Syar'i Tawakkal Adalah Kunci Rezeki...................... 48 
Kunci No 4: Meluangkan Waktu Untuk Beribadah................. 53 
Makna Beribadah Dalam Syari'at.............coooooo 53 
Dalil Syar'i Bahwa Beribadah Merupakan Kunci Rezeki. .55 
Kunci No 5: Melanjutkan Haji Dan umroh.............................. 61 
Dalil Syar'i Tentang Melanjutkan Haji Dengan Umrah atau 
Sebaliknya anta eaaa bak aa ag a naen Aa IA 62 
Kunci No 6: Menyambung Silaturahim................................... 65 
Definisi dan Makna Silaturahim......................................... 66 
Dalil Syar'i Bahwa Silaturahim Melapangkan Rezeki....... 68 
Kunci No 7: Berinfag Di Jalan Allah....................................... 73 
Definisi Infaq di Jalan Allah...» 73 
Dalil Syar'i Bahwa Infaq Adalah Kunci Rezeki................. 75 


11 


Kunci No 8: Berinfag Kepada Penuntut Ilmu Syar'i............... 76 


Kunci No 9: Berinfag Kepada Dhu'afa................................... 83 
Kunci No 10: Berhijrah di Jalan Allah..................................... 88 
Makna Hijrah di Jalan Allah...» 88 
Dalil Hijrah Sebagai Kunci Rezeki..................................... 90 
Penutup dan Kesimpulan...........ooo.oco.oooooomnan 93 
Daftar Pustaka seen Dana an aa aan 94 


12 


Definisi Rezeki 


Sebelum membahas tentang bagaimana cara mencari 
rezeki yang berkah sesuai Our'an dan Sunnah, tentu 
ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang 
apa itu rezeki? Dan bagaimana seharusnya kita dalam 
memandang rezeki? 


Kebanyakan orang memandang rezeki hanya sebatas 
harta, keuntungan, uang, perhiasan dan sebagainya. 
Dan ini adalah pemahaman yang masyhur dan 
tersebar di kalangan kita. 


Dikatakan dalam kamus al-Ma'any': 


Heh ba NYI AE GAN LAN ses ALI 
SUS an Ol omah 


“(Rezeki adalah) nama suatu pemberian, yang dapat 
dimanfaatkan oleh manusia berupa keuntungan, 
pekerjaan, kekayaan dan sejenisnya” 


1 Tafsir al-Ma' any, a) ts 5 Hu pas 


13 


Memang demikianlah, biasanya yang terbayang di 
benak kita jika kita berbicara tentang rezeki yaitu 
berupa harta, uang, emas, perak, rumah dan 
seterusnya. Intinya, yang terbayang di benak kita 
biasanya hanyalah harta benda yang bisa kita 
belanjakan. 


Akan tetapi benarkah demikian? Apakah sesempit itu 
makna rezeki? Hanya harta dan uang saja? 


Ternyata tidak. Rezeki tidak sebatas harta dan uang 
saja. Di dalam Our'an disebutkan, disebutkan bahwa 
makanan, minuman dan buah-buahan pun termasuk 
rezeki. 


Allah berfirman: 


NG AG GANG ta GAN ASI Jas Ga 


INIT AA Ion) BI ia gi ik 
“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 
bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan 
air (hujan) dari langit, lalu Dia menumbuhkan dengan 
hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu, 


14 


karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu 
bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (OS al- 
Baqarah ayat 22] 


Allah juga berfirman, 


o 4 ea “ d Ka Nad 
SAH Ilan, pil LL aji) (anga SALA 519 


0379, - 


A o 
ct 3 2 NG NG Fo, Oa aa Ga 32 o! aid an 
baga gv Bs Alis Has Lil an Ob 
A LANAG MA shi y fÈ 
AA SN 3 Jyo Ng a Bj) ba NAG NS 


“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk 
kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu 
dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya 
dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah 
mengetahui tempat minumnya (masing-masing). 
Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, 
dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 
berbuat kerusakan.” (QS al-Baqarah Ayat 60] 


Dengan mengikuti contoh dari al-Qur'an, di mana di 
dalamnya Allah menyatakan bahwa makanan, 
minuman dan buah-buahan adalah termasuk rezeki. 
Bahkan jika diperluas lagi maka seluruh kenikmatan 
yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki dari-Nya 


15 


yang Maha Pemberi Rezeki. Maka nafas, 
pendengaran, penglihatan, organ tubuh, detak jantung, 
aliran darah, kesempatan hidup, umur, keluarga, 
pekerjaan, ... semua adalah rezeki dari Allah Ta'ala. 


Maka dengan demikian telah terbantahkan anggapan 
bahwa rezeki itu terbatas pada harta, uang, emas dan 
perak. Bahkan tidak selayaknya kita memberikan 
definisi demikian, karena bertentangan langsung 
dengan ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di 
atas. 


16 


Meluruskan Niat 


Adapun setelah kita mengetahui bahwa definisi rezeki 
tidak hanya sebatas harta benda semata, selanjutnya 
kita harus meluruskan niat kita dulu sebelum berlanjut 
kepada bahasan tentang tuntunan mencari rezeki. Hal 
ini dikarenakan lurus tidaknya niat kita dalam mencari 
rezeki akan mempengaruhi cara kita mencari dan 
memanfaatkan rezeki tersebut, juga akan 
mempengaruhi cara kita memanfaatkan rezeki yang 
telah kita dapat. Kedua hal ini tentunya akan 
berdampak besar terhadap kehalalan dan keberkahan 
dari rezeki yang akan kita dapatkan. 


Seorang muslim wajib untuk meluruskan niat dalam 
mencari rezeki, maknanya dalam mencari rezeki kita 
perlu untuk menjadikan kegiatan tersebut dalam 
rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar 
menumpuk harta atau bersenang-senang semata. 


Perlu disadari bahwa mencari nafkah adalah 
kewajiban, terutama bagi para ayah yang harus 
menghidupi anak dan istrinya. Dan perlu disadari pula 


17 


bahwa mencari nafkah ini bisa bernilai ibadah jika 
niat kita benar dan cara kita benar dalam meraihnya. 


Allah menegaskan hal ini di dalam al-Qur'an: 
Anal Gaba TAB) Moda Jos 


“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” 
(QS al-Baqarah ayat 233] 


Dijelaskan dalam tafsir al-Wajiz dalam menafsirkan 
ayat tersebut: 


“Dan wajib bagi ayah untuk memberi nafkah bagi 
wanita yang ditalak berupa makanan dan pakaian 
sesuai kemampuannya”? 


Allah juga berfirman tentang tujuan penciptaan 
manusia dalam firman-Nya: 


2Tafsir al-Wajiz 


18 


“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (QS 
adz-Dzariyat ayat 56] 


Maka sangat rugi diri kita ini jika saat mencari rezeki 
hanya berniat untuk mendapatkan rezeki tersebut 
semata. Karena dengan demikian kita tidak mendapat 
pahala ibadah dari usaha kita meraihnya, hanya 
mendapat rezeki tersebut semata. Beda dengan orang 
yang berniat bekerja karena mengamalkan ayat dan 
hadits tentang kewajiban bekerja, maka dia mendapat 
pahala karena niatnya sehingga rezeki yang didapat 
menjadi berkah. 


Maka sudah selayaknya kita menggabungkan kedua 
ayat tersebut dalam menjalani aktivitas kita mencari 
nafkah. Kita niatkan aktivitas mencari nafkah sebagai 
ibadah yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala semata, 
bukan sebagai kegiatan mencari rezeki semata. 


19 


Menghindari Harta Haram 


Selain meluruskan niat dalam mencari rezeki ada lagi 
rambu lainnya yang harus kita indahkan, yakni hanya 
mencari rezeki yang halal saja. Tidak mendekati 
apalagi mengambil sesuatu yang haram. Baik haram 
karena dzatnya maupun karena caranya. 


Wahai saudara-saudariku yang dirahmati Allah Ta'ala, 
harta adalah salah satu ujian bagi kita. Selain diuji 
dalam memanfaatkannya kita pun Allah uji dalam cara 
mendapatkannya. Jangan sampai kita mencari harta 
dengan cara yang haram maupun dengan cara yang 
syubhat, karena keduanya bisa menjadikan diri kita 
dan keluarga kita terkena ancaman neraka. 


Rasulullah bersabda dalam salah satu haditsnya: 
SA bya ES LA ME YEN PE LG 

“Wahai Ka'ab bin “Ujrah, tidaklah daging yang 

tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram itu 


kecuali pantas mendapatkan neraka” (HR Ibnu 
Hibban dalam shahihnya] 


20 


Beliau juga bersabda dalam hadits lain: 
SN) cant da CEL NGA HAR 
a JB 


“Wahai Ka'ab bin “Ujrah, tidaklah daging tumbuh dari 
yang haram kecuali neraka lebih layak baginya” [HR 
Tirmidzi) 

Kita lihat ancaman Rasulullah tersebut di atas. Bagi 
tubuh yang tumbuh dari as-suht, yaitu tidak akan 
masuk surga, dan tempat yang lebih pantas baginya 
adalah neraka. 


Apakah as-Suht itu? As-Suht dapat didefinisikan 
sebagai: 


NG TI BIS YAN cdi NAN sA ESANG 


“As-Suht adalah (perkara) haram yang tidak halal cara 
mendapatkannya, karena dia merusak dan 
menghilangkan keberkahannya”” 


3 Kamus al-Ma' any, cw (rr 3 Ki 


21 


Berkata Mulla Ali al-Qari dalam Mirgatul Mafatih 
menjelaskan hadits tersebut di atas: 


A 4 $ 
amta f sah col (2 


“As-Suht yakni perkara yang haram, yang mencakup 
riba, suap dan selainnya ... (maka neraka itu pantas 
baginya) yaitu lebih layak bagi dagingnya atau 
pelakunya”* 


Maka makna haram di sini mencakup harta yang 
asalnya halal (seperti beras, sayur, buah, ...) akan 
tetapi didapatkan dengan cara yang tidak benar seperti 
riba, suap, korupsi, mencuri dan sebagainya. 


Prinsip seorang muslim tidaklah mencari dan 
melakukan apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah 
subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam mencari rezeki 
dan melakukan pekerjaan, prinsip kita tetap harus 
dipegang, yakni mencari dari yang halal saja dan 
diridhoi Allah saja. Tidak dari yang haram karena 
akan menjerumuskan kita kepada neraka. 


4 Islam QA, soal #139392, pl, (ya tower Ld ya 


22 


Saudara dan saudariku, ingatlah bahwa kita tidak akan 
pernah menemui kematian kecuali telah sempurna 
rezeki kita. Maka tidak perlu memaksakan dan 
membahayakan diri melalui cara-cara yang haram, 
cara-cara yang membuat kita terbakar di dalam 
neraka. Yakinlah bahwa yang sudah menjadi rezeki 
kita akan datang tanpa perlu menempuh jalan yang 
haram, dan apa yang tidak menjadi rezeki kita maka 
tidak akan kita dapatkan walaupun kita menempuh 
jalan yang tidak halal. 


Rasulullah bersabda dalam salah satu hadits beliau, 


Sik ji óg AL GIA a AS a LE 


LI 


SLANG di nG gs Ll on WS, O oF 
ass Na ES Pa pad Abi 


“Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah 
dan perbaikilah (cara kalian) dalam mencari (rezeki). 
Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati sampai 
menerima (seluruh) rezekinya walaupun lambat 
datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah (cara kalian) dalam mencari (rezeki). 


23 


Ambillah yang halal dan jauhilah yang haram” 
[Shahih, HR Ibnu Majah) 


Maka kita wajib mengikuti perintah Rasulullah di atas 
yaitu dengan cara mencari rezeki yang halal saja dan 
tidak mencarinya dengan cara-cara yang haram. 
Bahkan selayaknya kita pun bersikap zuhud dalam 
mencari rezeki. 


Dijelaskan makna g2 u 253 4> L 1544 dalam hadits 
tersebut pada Syabakah Dorar yang diampu oleh 
Syaikh “Alawi bin “Abdul Qadir as-Saggaf: 
(EA é ag JNE KG SLS Ken ng 
gi de AK piki 


“Ini adalah nasehat untuk merasa cukup dan puas 
dengan perkara yang halal dan menjauhi yang haram, 
dan tidak bersikap rakus terhadap dunia”? 


Maka dari itu, laksanakan selalu prinsip emas ini. 
Bahwa kita walau dalam keadaan apa pun, hanya akan 
mencari rezeki dengan cara yang halal. Karena 
keberkahan rezeki kita dan keselamatan kita di dunia 


5Syabakah Dorar, syarah hadits 42437 


24 


dan akhirat salah satunya ditentukan oleh halal- 
haramnya apa yang kita peroleh. 


25 


Kunci No 1: 
Beristighfar dan Bertaubat 


Bagaimana agar rezeki kita menjadi berkah dan 
berlimpah sesuai dengan gur'an dan sunnah? Yang 
pertama yang bisa kita usahakan dalam meraih rezeki 
yang berkah adalah dengan memperbanyak istighfar 
serta memperbanyak taubat kita kepada Allah 
subhanahu wa ta'ala. 


Bukan Sekedar Perkataan Lisan 


Istighfar dan taubat adalah sebuah hal yang mungkin 
sering kita dengar dan mungkin sering kita lakukan. 
Akan tetapi, cobalah renungkan kembali. Apakah 
sudah benar istigfar dan taubat yang kita lakukan 
selama ini? 


Jangan-jangan selama ini yang kita lakukan bukanlah 
istighfar dan taubat yang sesungguhnya. Bukan 
memohon ampun dan memohon kasih sayang Allah 
sebagaimana seharusnya, akan tetapi hanya sebatas 
ucapan lisan yang tidak berbekas di hati. 


26 


Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ... 
diucapkan tapi tidak dihayati. Dilisankan tapi tidak 
diamalkan dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan. 
Maka ini bukanlah istighfar, dan bukanlah taubat yang 
dianjurkan oleh syari'at Islam. 


Maka berkata sebagian ulama, di antaranya Fudhail 
bin “Iyadh rahimahullah: 

BI i GG AI JE 4 Ny jk 
“Istighfar tanpa berhenti berbuat dosa adalah 
taubatnya para pendusta. 


Berkata juga sebagian shalihin, 


1 
s 


N34 Ag AN GA Si ci MAN Íj AE Gn 
aaa 3 BI sa Ji HUL ln | EAST] 

aga O4 taking GAN REI ga SG NG Ga 
Sena JE ORA gag 


“Istighfar kita membutuhkan istighfar. Yakni 
sesungguhnya orang yang beristighfar kepada Allah 


27 


sembari tidak meninggalkan maksiat, maka 
istighfarnya butuh untuk diistighfari. Maka 
selayaknya kita melihat hakikat istighfar kita agar 
tidak termasuk dalam golongan para pendusta yang 
hanya beristighfar dengan lisan, namun tetap 
melakukan maksiat.”” 


Maka yang dimaksud di sini dengan memperbanyak 
istighfar dan taubat adalah dengan memperbanyak 
mengucapkan istighfar dan taubat sembari diiringi 
dengan meninggalkan maksiat maksiat, menyesali 
perbuatan maksiat yang pernah dilakukan dan berjanji 
untuk tidak melakukannya lagi. 


Dalil Syar'i Tentang Istighfar dan 
Taubat 


Mengapa bisa dengan memperbanyak taubat dan 
istighfar maka akan mempermudah dan membuat 
rezeki yang kita miliki menjadi berkah? Jawabannya 
ada di dalam gur' an dan sunnah. 


Gele pa oy AN a a YU (Gala) 


28 


Coba sejenak kita buka mushaf al-Qur'an dan 
perhatikan surat Nuh, lalu lihat pada ayat 10-12. Pada 
ayat tersebut Allah berfirman: 


G4 TIG SN LG. 2 2o TA 

GLS NGA) NG, Inhil Edis 

LAN Lo Pa o 

NAG SE AI pas 

7 PEX a PAP & a, WA 20h. a s2 of - sA: 
NG AN Jaki tas AS Jas ios JIL Se 


Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah 
ampunan kepada Tuhan kalian, Sungguh, Dia Maha 
Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan 
yang lebat dari langit kepada kalian, memperbanyak 
harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan kebun- 
kebun dan sungai-sungai untuk kalian.” [QS Nuh 
ayat 10-12] 


Dengan merenungi ayat-ayat di atas, kita bisa 
mendapatkan beberapa pelajaran penting bahwa 
istighfar (memohon ampun) dan bertaubat kepada 
Allah Ta'ala adalah salah satu jalan agar rezeki kita 
menjadi berkah dan berlimpah. 


29 


Mari kita perhatikan, akan nampak bagi kita bahwa 
ayat-ayat tersebut di atas menerangkan bahwa kita 
bisa mendapatkan beberapa hal berikut dengan 
istighfar: 


1. Ampunan Allah terhadap dosa-dosa kita 
2. Hujan lebat yang diturunkan oleh Allah 


3. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak 
kita 
4. Allah akan membuatkan kebun-kebun untuk 
kita 
5. Allah akan menyediakan sungai-sungai untuk 
kita” 
Apa makna istighfar di sini? Sekali lagi bahwa 
maknanya adalah meminta ampunan kepada Allah 


sembari meninggalkan dosa, bukan hanya pada 
ucapan lisan semata. 


Berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di 
dalam menjelaskan ayat 355 Ipa. 215 di atas: 


f 


gia Ah Nggak DAN Gya adhe TG BS nG 


7Kunci-kunci Rezeki, Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, hal 12 


30 


“Yakni, tinggalkanlah dosa-dosa yang masih kalian 
lakukan dan memohon ampunlah kepada Allah dari 


dosa-dosa tersebut”? 


Meninggalkan dosa-dosa tersebut, seperti dijelaskan 
dalam tafsir al-Baghawi, menyebabkan datangnya 
hujan dan rezeki yang lama telah tertahan dari 
kaumnya Nabi Nuh, berupa hujan yang lebat. 


HE ass Sego Gg PUT a a35 f NG 
gal SS 6 Ma aa! mein As ar 5 Lai 
AA AKEH Fa I aan 


Hila SIGE GAS Ja AI baka LI 


“Ketika kaum Nuh mendustakan nabi Nuh dalam 
masa yang panjang, Allah menahan hujan dari mereka 
dan memandulkan wanita-wanita mereka selama 
empat puluh tahun. Maka hancurlah harta dan ternak 
mereka. Maka Nuh berkata kepada mereka: mohon 
ampunlah dari berbuat syirik kepada Tuhan-mu, yakni 


8 Tafsir as-Sa di, 53x. SAW ala gaY Hal! 


31 


mohonlah ampunan dengan bertauhid. Dia akan 
menurunkan hujan dengan lebat dari langit.”” 


Selain itu pula, sebagai balasannya maka Allah akan 
menjadikan bertambahnya harta dan anak-anak 
mereka. Berkata Ibnu Katsir menafsirkan ayat 12 pada 
surat Nuh di atas: 


AN IN KU AAN Seha 
ANI ng AGA 
53 dah Sa < phan 35I Sa ep ST LI 

Kana SNN INANI 431 
Lg ME IL yg AN pigi 


Nag 
Gs 
NW 
en 
3 No 
ko 
to 
UA 
wa 


N 


“Jika kalian bertaubat, memohon ampun dan menaati 
Allah, Dia akan memperbanyak rezeki kepada kalian, 
menurunkan kepada kalian keberkahan dari langit, 
menumbuhkan bagi kalian keberkahan bumi, 
menumbuhkan hasil pertanian bagi kalian, 
mengalirkan air susu (hewan ternak) untuk kalian dan 


9 Tafsir al-Baghawi, 552. U iul 333SUY! Hell 


32 


memperbanyak harta serta keturunan memperbanyak 
harta serta keturunan kalian: yakni Allah akan 
memberi kalian banyak harta dan keturunan. Dia akan 
membuatkan untuk kalian kebun-kebun yang di 
dalamnya ada berbagai macam buah dan pada celah- 
celahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir” " 


Hal ini diperkuat lagi dengan sebuah hadits dari 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, di mana 
beliau bersabda: 


- 


ee ut ben MEN an SERA Ba 
Oa 5S PB Ia JI Ja jim Ga SI GA 
PA T3 p G2 7 PG Lo. 3 

KA NE Ba BG 3 Gio IS 


“Barangsiapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan 
kebahagiaan dari setiap kesedihannya. Dan jalan 
keluar dari setiap kesempitannya. Dan Allah 
memberinya rezeki dari dari arah yang tidak disangka- 
sangka” [Shahih, HR Ahmad 2234 dengan takhrij 
Ahmad Syakir] 


Bahagia didapatkan, jalan keluar diraih, rezeki datang 
dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa 
nikmatnya pahala istighfar dan taubat. 


10Tafsir Ibnu Katsir, ss SUM ala G9 SIYI all 


33 


Maka dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di 
atas, jelas dan terang benderang bagi kita akan 
manfaat memperbanyak istighfar dan taubat dalam 
memperlancar serta menjadikan rezeki kita lebih 
berkah. 


Maka sudah selayaknya kita untuk selalu, 
Perbanyak istighfar setelah shalat, ... 

Perbanyak istighfar sembari berjalan, ... 

Perbanyak istighfar sembari duduk di kendaraan, ... 


Perbanyak istighfar di setiap keadaan 


34 


Kunci No 2: 
Bertakwa Kepada Allah 


Hal berikutnya yang bisa kita lakukan untuk 
menjadikan rezeki kita semakin berkah dan berlimpah 
adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk hal yang ini insya 
Allah sudah diisyaratkan di dalam berbagai ayat 
Ouran dan hadis yang sahih, yang sayangnya banyak 
sekali kita abaikan sehingga menjadikan rezeki kita 
sedikit atau banyak terhambat, bahkan tidak berkah. 


Mengamalkan Perintah dan 
Menjauhi Larangan 


Sebelum membahas lebih jauh tentang Apa itu tagwa 
tentunya kita harus tahu apa definisi dari kata takwa 
itu sendiri. Jangan sampai kita berbusa-busa 
mengucapkan takwa tetapi tidak mengetahui makna 
dari apa yang kita ucapkan tersebut. Maka, apa makna 
takwa? Apa definisi dari kata yang mulia tersebut? 


35 


Dijelaskan oleh salah seorang ulama besar zaman ini, 
Syaikh Prof. Dr. Shalih Fauzan al-Fauzan, anggota 
Lajnah Daimah (Dewan Fatwa) KSA: 


hai aii LI JUS Tale Ra asi 
ab asal Juh JSI LAS Get SE AYI, 
kab 


“Takwa adalah kata yang mencakup perbuatan dan 
ucapan yang baik, serta keyakinan dan niat (yang 
baik). Takwa mencakup setiap amal seorang hamba 
yang nampak dan yang tersembunyi.”" 


Seorang ulama lain, Syaikh Muhammad Mukhtar asy- 
Syingithi, mengutip ucapan seorang tabi'in mulia 
Thalg bin Habib, menjelaskan makna takwa: 


A SA g5 8 


TILE, Ji dila Al SB gna 


36 


“Takwa adalah engkau beribadah kepada Allah 
dengan cahaya dari Allah, dan engkau mengharapkan 
rahmat Allah dan takut terhadap adzab Allah.” 


Dan ada juga berbagai definisi lainnya yang sejenis 
dan tidak berbeda jauh dari para ulama. Yang intinya 
dapat disimpulkan bahwa takwa adalah melaksanakan 
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan- 
larangan Allah. Itulah dia takwa yang sejati. 


Dalil Syar'i Takwa Sebagai Kunci 
Rezeki 


Di dalam al-Qur'an disebutkan dengan jelas bahwa 
takwa adalah salah satu cara agar kita bisa 
mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kita 
miliki. Selain itu, diterangkan juga di dalam al-Qur'an 
bahwa takwa merupakan salah satu sebab diri kita 
mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka- 
sangka. Maka jelaslah bahwa takwa merupakan suatu 
hal yang perlu dilakukan jika kita ingin agar rezeki 
kita berkah dan berlimpah. 


Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya: 


124599 SE gao 


37 


EI PENA 


33g - 


737 á CG o f 271 3 2a Í 3 Oo. o Ao 

LAS PN SE SG AG LAN UI Ia ng 
0G 4, 3 PA GAP LEA A 3 m DA 4 

Was Sig” US i J 38 z oal aG W| Ole 


“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia 
memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka- 
sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, 
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. 
Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi 
setiap sesuatu.” [QS ath-Thalaq ayat 2-3] 


Perhatikanlah, bahwa Allah menjanjikan jalan keluar 
dari permasalahan yang menimpa orang yang 
bertakwa. Dan Allah menjanjikan rezeki dari arah 
yang tidak disangka-sangka bagi orang yang menjaga 
dirinya agar selalu bertakwa. 


Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas berkata 
sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu: 


38 


SE In Ga GO EE) kal o 
zei LAN 3 
“Dari Ibnu Abbas juga bahwa (makna) (Dia akan 
membukakan jalan keluar baginya) yaitu 


menyelamatkannya dari segala kesulitan di dunia dan 
di akhirat” 


Dan berkata pula Abul Aliyah rahimahullah: 
big JS Ia KE AJ sl JU, 


“Jalan keluar dari segala kesusahan” 


Dan berkata pula Imam ath-Thabari: 
Lada Ips (SI bs an Hing ) A 
f 


To, fo KPa TA 7 m9 7 7 
Mg NG GI NS a HY AA. 


“Firman Allah (dan Dia memberinya rezeki dari arah 
yang tidak disangka-sangkanya), Imam At-Thabari 
menjelaskan bahwa: Allah menuntun bagi orang itu 


13Tafsir al-Qurthubi 
14Tafsir al-Qurthubi 


39 


sebab-sebab datangnya rezeki dari arah yang tidak dia 
sangka dan tidak dia ketahui” 


Ayat lainnya yang menyatakan bahwa bertakwa 
adalah salah satu jalan untuk mendapatkan 
keberkahan rezeki adalah pada surat al-A'raf, tepatnya 
pada ayat 96. Allah berfirman: 


Gi el SAS YG IN SA JANG g 
a ay G ALING WAS SI PNG skak) 


“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan 
bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada 
mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami 
siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan.” IOS al-A'raf ayat 96] 


Berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas: 


4 


SS (1ng NAT esd at éi s ) o: dip 


PA ag CG AA 
NING AI a siog e Na gs sak G 12335 


15Tafsir ath-Thabari 


40 


NG pel CI) a Ng Gb pg 
PP CA a 


“Firman Allah Ta'ala (dan sekiranya penduduk negeri 
beriman dan bertakwa) yakni hati mereka mengimani, 
membenarkan, dan mengikuti apa yang dibawa oleh 
para rasul. Dan mereka bertakwa dengan mengerjakan 
ketaatan dan meninggalkan keharaman. (Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 
bumi) yakni hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan 


dari bumi” 


Nyata dan terang benderang dijelaskan dalam ayat 
tersebut di atas. Bahwa bagi negeri yang penduduknya 
beriman serta bertakwa, maka akan Allah limpahkan 
kepada mereka keberkahan dari langit dan juga 
keberkahan dari bumi. Dan sebaliknya bagi penduduk 
negeri yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan 
disiksa sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
perbuat. 


Ayat ini menjadi dalil yang perlu kita renungkan, 
terlebih lagi bagi kita yang ingin agar mendapatkan 
16Tafsir Ibnu Katsir 


41 


keberkahan dalam urusan rezeki. Keberkahan yang 
bermakna bertambahnya kebaikan dari rezeki yang 
kita peroleh. 


Masih ragu? Allah tegaskan kembali pada ayat lainnya 
bahwa ketakwaan adalah salah satu sumber datangnya 
rezeki, Allah berfirman; 


NEN 845 CA nga) 


13 
S| 


Lag JANI a ET 
Mb EN LL ah ID a 
aag Ea 


“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh 
menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Quran) 
yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, 
niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan 
dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada 
golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya 
apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.” [al- 
Maidah ayat 66] 


7 


Ayat di atas berbicara tentang orang Yahudi dan 
Nasrani. Akan tetapi insyaa Allah janji keberkahan di 


42 


atas juga berlaku bagi setiap muslim, seperti 
diisyaratkan dalam ayat yang lain. 


Dijelaskan tafsir ayat tersebut oleh salah satu ulama 
pengajar di Masjid Nabawi — Madinah, asy Syaikh 
Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullah: 


cab as NE a 
SEN nagbi NG Sig Sa g| [a Ni es 


a; i IANG Ls lis 


“Jika mereka melakukan hal tersebut pasti akan Allah 
luaskan rezeki atas mereka, dan akan mencelupkan 
(menyempurnakan) nikmat-nikmat atas mereka, 
mereka akan berada dalam kebaikan dan keberkahan 
yang melingkupi dari segala arah. Inilah yang 
dijanjikan Allah kepada mereka” 


Maka bagi Anda yang merasa bahwa rezekinya 
sempit, seret, tidak lancar ... Bisa jadi masalahnya ada 
pada takwa yang kurang di dalam Anda. 


Maka, alangkah baiknya kita memeriksa kembali 
apakah selama ini sudah menjalankan perintah Allah 


17Tafsir al-Aisar 


43 


dengan baik dan benar? Apakah selama ini sudah 
menjauhi larangan Allah dengan baik dan benar? 
Ataukah malah sebaliknya: mengerjakan larangan 
Allah dan meninggalkan segala perintah-Nya? 


Azzamkan (tekadkan) dalam diri kita untuk semakin 
maksimal dalam mengerjakan perintah Allah di setiap 
hari kita. Pastikan untuk semakin totalitas dalam 
menghindari larangan Allah dalam setiap segi 
kehidupan kita. 


Dengan hal tersebut, moga Allah menjadikan kita 
orang yang bertakwa. Yang lancar dan berkah 
rezekinya, juga selamat di dunia dan akhirat. 


44 


Kunci No 3: 
Tawakkal Kepada Allah 


Tawakkal kepada Allah, sebuah kata yang tentunya 
sering kita dengar. Secara umum kita tentu sudah tahu 
artinya, yakni menggantungkan harapan kepada Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. 


Atau didefinisikan lebih jauh oleh Syaikh Muhammad 

bin Shalih al-Utsaimin sebagai: 
KEN Ia o abh jo ab o g JE ON! IKI 
JÚ 333 


“Penyandaran diri seseorang kepada Tuhannya secara 
lahir dan batin, dalam meraih manfaat dan menolak 
madharat””” 


Menggantungkan harapan seperti apa yang dimaksud? 
Apakah dengan tidak melakukan apa pun? Tentunya 
bukan. Akan tetapi yang dimaksud adalah 


18Syarah Riyadhush Shalihin, bab al-Yagin wat Tawakkul 


45 


menggantungkan harapan dengan diiringi penyebab 
yang terkait, yakni berusaha dan berdo'a. 


Seorang muslim harus melakukan semua usaha yang 
dia mampu dan bisa untuk meraih suatu kebaikan, lalu 
berdo'a agar Allah memudahkannya untuk meraih hal 
tersebut, lalu barulah hatinya menggantungkan atau 
menyerahkan hasil akhir dari usahanya tersebut 
kepada Allah Ta'ala. 


Contoh Tawakkal Yang Benar dan 
Yang Salah 


Untuk lebih jelasnya, kita berikan dua contoh 
tawakkal yang dilakukan banyak orang. 


Yang pertama: ada seseorang ingin mendapatkan 
rezeki melalui jalur berdagang. Maka dia berusaha 
belajar ilmu perdagangan dengan baik, berusaha 
menata tokonya serapih mungkin, melayani calon 
pembeli dengan layanan terbaik. Saat adzan dia 
berhenti sejenak untuk shalat dan berdo'a memohon 
bantuan kepada Allah. Dan dia menyerahkan kepada 
Allah (bertawakkal), dia meyakini apa pun hasil 
perdagangan dirinya hari itu maka telah sesuai hikmah 
dan kasih sayang Allah. 


46 


Yang kedua: ada seseorang ingin mendapatkan 

rezeki . Akan tetapi dia tidak melakukan usaha-usaha 
seperti berdagang, menjual jasa dan usaha-usaha 
lainnya. Dia hanya berangan-angan rezeki datang 
begitu saja tanpa usaha. Bahkan, setiap kali adzan dia 
berhenti sejenak untuk shalat dan berdo'a memohon 
bantuan kepada Allah. Dia berharap agar memperoleh 
rezeki sembari tidak melakukan usaha apa pun. 


Yang manakah praktek tawakkal yang benar? 


Jelas bahwa yang pertama contoh yang benar dan 
yang kedua adalah contoh yang salah. Yang 
diinginkan dari pembahasan tawakkal ini adalah 
sebagaimana contoh yang pertama: menyerahkan hasil 
kepada Allah sembari memaksimalkan proses dengan 
sebaik mungkin. 


Dalil Syar'i Tawakkal Adalah Kunci 
Rezeki 


Ada beberapa dalil dalam gur'an dan sunnah yang 
menyatakan bahwa tawakkal adalah salah satu kunci 
rezeki, yang bila kita amalkan maka aman membuat 
rezeki kita menjadi lancar dan berkah. 


47 


Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam 
surat ath-Thalag ayat ke-3, sebagai lanjutan dari 
perintah untuk bertakwa. Allah berfirman: 


PONES BA de GG AA NAG Yad 431253 


“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia 
memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka- 
sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, 
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. 
Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi 
setiap sesuatu.” (QS ath-Thalag ayat 2-3] 


Dijelaskan makna ayat tersebut oleh Syaikh 
“Abdurrahman bin Nashir as-Sa' di: 


NN 


48 


ya KAN NGH sii ag [AAN eg) sga E 


“(Barangsiapa bertawakkal kepada Allah), yakni 
bertawakkal dalam urusan agama dan dunianya, 
dengan menyandarkan diri kepada Allah dalam 
meraih manfaat dan menolak kemudharatan, dan 
percaya bahwa Dia akan memudahkan urusan 
tersebut. 


(Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya) 
yakni mencukupi urusan yang dia tawakkal-kan 
kepada Allah. Dan jika suatu urusan sudah ditanggung 
oleh Yang Maha Kaya dan Maha Kuat serta Maha 
Penyayang, maka urusan tersebut menjadi sangat 


49 


dekat (mudah) bagi seorang hamba, lebih dekat dari 
segala sesuatu yang lain“ 


Rasulullah pun telah mengabarkan tentang keutamaan 
tawakkal ini kepada kita semua. Beliau menjelaskan 
bahwa orang yang bertawakkal dengan baik kepada 
Allah, maka akan Allah cukupkan rezekinya 
sebagaimana Allah cukupkan rezeki pada burung. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


Ea 


Bon A p PLN iaa, ag ga a Ié odt, 
an Se an Ji olha i y 
É, Eas LB AG 


“Jika kalian bertawakkal kepada Allah dengan 
tawakkal yang sejati, Dia akan benar-benar memberi 
rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki 
kepada burung -- mereka pergi dalam keadaan lapar 
dan pulang dalam keadaan kenyang” [Shahih, HR 
Ahmad no 205]” 


Dijelaskan oleh Ibnu Malik tentang makna (Dia akan 
memberi rezeki kepada kalian) dalam hadits di atas: 


19Tafsir as-Sa'di, 53x. SAW iele GNI Hall 
20 Musnad Imam Ahmad dengan takhrij Ahmad Syakir 


50 


bo bng. ahat ANG TA MN Ae CE cai 
Ee An Fb a SG SI Kay ig SG 


“Sungguh Dia akan memberi kalian rezeki, yakni Dia 
akan meberikan rezeki kalian tanpa melalui usaha 


kalian”?! 


Maksudnya: tidak diduga oleh kalian. 


Maka kesimpulannya adalah untuk mendapatkan 
rezeki yang berkah dan bahkan berlimpah, hendaknya 
kita selalu menjaga hati kita. Tidak menggantungkan 
hasil usaha kepada usaha kita itu sendiri, akan tetapi 
menggantungkannya kepada Allah Ta'ala. 


Tentu juga dengan diiringi usaha dan do'a yang 
terbaik. InsyaaAllah. 


21 


51 


Kunci No 4: 
Meluangkan Waktu Untuk 
Beribadah 


Untuk kunci rezeki yang berikutnya ini, mungkin 
terdengar kontradiktif dengan mindset kebanyakan 
kita, akan tetapi percayalah bahwa ini adalah kunci 
rezeki yang harus dimiliki dan dipraktekkan. 


Apakah kunci tersebut? Yakni meluangkan waktu 
untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya. 


Makna Beribadah Dalam Syari'at 


Ada beberapa makna ibadah dalam syari'at. 
Dijelaskan definisi ibadah dalam Ensiklopedi Aqidah: 


Sei A da gh SANI 


7 


“Menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah Ta'ala 
dengan maksud mendekatkan diri kepada-Nya sesuai 


52 


dengan ketentuan syari'at yang diiringi dengan 
kecintaan (pada Allah).”” 


Ada juga yang mendefinisikan secara lebih luas, 
yaitu: 


4 cad 13 i E 4) b OS BIG $ SA) al 


7 


BING GUD Ga JAR o bs aNG 
NG KAÍ Lag JA gig aasa gii AG, 


Cf 


NG Aa SEN Ki 259 GAN NG NG a NG Lala 
Ja 


7 


“Adapun ibadah adalah apa saja yang berupa ketaatan 
kepada Allah Ta'ala, usaha mendekatkan diri 
kepadaNya atau melaksanakan perintah-perintahNya. 
Tidak ada bedanya antara (ibadah) yang bersifat 
melaksanakan ataupun yang bersifat meninggalkan. 


22an) A5 gg 


53 


Adapun contoh ibadah (yang sifatnya) melaksanakan 
adalah: wudhu, mandi junub, shalat, zakat, haji, 
umrah, membayar hutang dan sejenisnya. 


Adapun contoh ibadah (yang sifatnya) meninggalkan 
adalah: meninggalkan zina, meninggalkan makan dan 
minum perkara haram, dan tidak melakukan 
pembunuhan”??? 


Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah semua 
perbuatan yang dicintai oleh Allah baik berupa 
perkataan atau perbuatan. Inilah yang disebutkan oleh 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 


Dalil Syar'i Bahwa Beribadah 
Merupakan Kunci Rezeki 

Ibadah kok bisa melancarkan rezeki? Bukankah 
ibadah justru memakan waktu yang seharusnya bisa 
kita pergunakan untuk bekerja? Kalau mengurangi 
waktu kita bekerja, bukankah seharusnya 
memperbanyak ibadah berarti mengganggu waktu 
produktif kita? 


2344 Joi 3 Ad 


54 


Jawabannya: benar, ibadah membantu melancarkan 
rezeki kita. Waktu yang kita gunakan untuk beribadah 
bukanlah waktu yang sia-sia, bahkan menjadi waktu 
yang membuat rezeki kita semakin lancar dan berkah 
di masa mendatang. Karena yang memberikan rezeki 
adalah Allah, dan Allah juga yang memerintahkan kita 
untuk beribadah kepadaNya. 


Mengapa tidak? Bisa jadi dengan melakukan ibadah 
tersebut setelahnya Allah Yang Maha Kaya dan Maha 
Pemberi Rezeki memberikan ilham kepada kita untuk 
melakukan sebuah ide/gagasan yang pada akhirnya 
membuat rezeki datang dengan lebih melimpah 
kepada kita. Bukankah hal itu mungkin? 


Mungkin ini tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, 
terutama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan 
rasul-Nya. Akan tetapi kita perlu meyakini hal 
tersebut, karena Rasulullah sendiri yang menekankan 
hal tersebut. 


Dalam sebuah hadits Qudsi, beliau shallallahu “alaihi 
wa sallam bersabda: 


55 


o 
s1 


PA AU GN z WA X á 2 
NA KAI Ag NAG NG ENG Jaa Ng SAS AL 


“Allah berfirman: wahai anak Adam! 
Persembahkanlah diri kalian untuk beribadah 
kepadaKu, niscaya Aku akan memenuhi dadamu 
dengan kecukupan dan Aku tutupi kefakiranmu. Jika 
tidak, niscaya akan Aku penuhi kedua tanganmu 
dengan kesibukan dan tidak akan Aku tutupi 
kefakiranmu” [HR Tirmidzi 2466, dinilai shahih 
oleh al-Albani|” 


Kita perhatikan dalam hadits di atas, Rasulullah 
mengabarkan bahwa Allah akan memberikan 
kecukupan dalam hati orang yang mendedikasikan 
hidupnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah 
Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak meluangkan 
waktunya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dia 
akan menjadi orang yang tidak dicukupi oleh Allah 
Ta'ala dalam kehidupannya, dia tidak akan 
mensyukuri nikmat Allah, walau secara kasat mata dia 
orang yang kaya raya, namun hartanya tidak 


24 Sis o FI cp 


56 


diberkahi, bahkan dia merasa terus selalu sibuk dan 
sibuk dan sibuk, ... dalam keadaan kefakiran terus 
menghantuin ya. 


Dalam sebuah hadits yang lain, Rasulullah pun 
bersabda: 


Ton Tok a AG G PA Gia UZ 7 
Al 4) gang ada 3 SUS Al Jas AA SN! IS Ga 


Oo 
- 


tad zz PL. An Ba Aan 
agan al) (Jas ad GA SS Nag ALE A HAJI ass 
GG EEE ab N AKP ala Ga rta 3 
GN] UI Ga ak NG AS ade Ih AS Ta 


“Barangsiapa akhirat adalah tujuannya, niscaya Allah 
akan melimpahkan kekayaanNya ke dalam hatinya 
dan mengumpulkan (menyelesaikan) urusannya , dan 
dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dan 
barangsiapa dunia adalah tujuannya, niscaya Allah 
akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya, 
dan mencerai-beraikan urusannya, dan tidak ada yang 
dia dapatkan kecuali yang telah ditakdirkan untuknya” 
[HR Tirmidzi 2465, dinilai shahih oleh al-Albani|” 


25 SL Ra SI cp 


57 


Dalam hadits ini pun, Rasulullah kembali menegaskan 
tentang orang-orang yang getol beribadah yang 
menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. 


Apa yang beliau sabdakan? Beliau sabdakan bahwa 
mereka, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai 
cita-citanya, yang tentunya akan banyak dalam 
ibadahnya, akan Allah berikan kecukupan di dalam 
hatinya. Sehingga hati mereka tidak merasa selalu 
kurang dan kurang. Allah pun bantu mereka agar 
urusan-urusan mereka menjadi terkumpul (beres), 
sehingga tidak selalu memikirkan kebutuhan duniawi. 
Dan Allah pun kirimkan dunia kepada mereka dalam 
keadaan terhina, yakni mereka tidak terlalu 
mengharapkan dunia akan tetapi dunia tetap datang 
kepada mereka dengan mudahnya. 


Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak 
meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah 
Ta'ala, Allah akan meletakkan kefakiran di depan 
kedua matanya sehingga dia selalu memandang 
dirinya kurang, tidak cukup, khawatir jatuh miskin. 
Tidak hanya itu, Allah pun mencerai-beraikan 
urusannya, kehidupannya menjadi tidak beres. Dan 
selain itu, dengan segala peluh keringatnya tersebut, 


58 


tidak akan dia dapatkan rezeki kecuali yang memang 
sudah ditakdirkan untuknya — yakni rezekinya sekedar 
itu-itu saja. 


Maka, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada 
Allah Ta'ala. Pastikan kewajiban tidak terlewatkan, 
jika bisa tambahkan dengan berbagai ibadah sunnah 
agar semakin baik penghambaan kita pada Allah 
Ta'ala. 


Sebagai Tambahan mari kita niatkan usaha dan 
pekerjaan kita sebagai wujud ibadah kita kepada 
Allah. Bagi yang berdagang, niatkanlah proses 
berdagang itu sebagai bentuk ibadah untuk melayani 
pembeli. Bagi yang mengajar, niatkanlah proses 
pengajaran itu sebagai bentuk ibadah untuk sharing 
ilmu dan adab kepada para murid dan lain-lain, 
sehingga pekerjaan dan usaha kita memiliki nilai 
ibadah juga dan mendapatkan pahala dari Allah. 
InsyaAllah melalui pahala yang terus menerus 
mengalir tersebut kita diridhai oleh Allah dan diberi 
limpahan rezeki yang berkah. Amin. 


59 


Kunci No 5: 
Melanjutkan Haji Dan umroh 


Di antara kunci untuk mendapatkan rezeki yang halal, 
berkah dan berlimpah adalah dengan melakukan dua 
hal yang beriringan ini, yakni: haji dan umroh. 


Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara berbeda: 


* Melakukan haji terlebih dahulu, baru 
melakukan umroh setelahnya. Atau, 


e Melakukan umroh terlebih dahulu baru 
melakukan haji setelahnya. 


Yang mana pun cara yang dilakukan insyaaAllah bisa 
mendapatkan keutamaannya menjauhkan diri dari 
kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa dari diri 
kita. 


Kedua ibadah yang mulia ini bukanlah ibadah yang 
mudah dan bukan pula ibadah yang murah, tapi insyaa 
Allah ganjarannya besar sebab haji yang mabrur 
balasannya adalah syurga. Dan umrah pun 
menghapuskan dosa-dosa. Adapun jika digabungkan, 


60 


baik dengan cara umrah dulu baru haji, ataupun haji 
dulu baru umrah, maka insyaaAllah akan ada 
tambahan dijauhkan dari kemiskinan. 


Dalil Syar'i Tentang Melanjutkan 
Haji Dengan Umrah atau 
Sebaliknya 


Tentang keutamaan menggabungkan haji dan umrah 
yang bisa menghalangi seseorang dari menjadi fakir 
atau miskin dijelaskan dalam sebuah hadits. 
Rasulullah bersabda tentang hal tersebut: 


24 s Sa a la 7 KO Ka 
AN HI AGE Kl S6 dn > LG NA 


7 


MF TE ASI Kg UTANG 
“Iringkanlah antara haji dan umroh, karena 
mengiringkan keduanya menghilangkan kefakiran dan 
dosa-dosa sebagaimana kir (peniup api) dapat 
menghilangkan kotoran besi” [Sunan Ibnu Majah 
2887, dinilai shahih oleh al-Albani|' 


26 AI AS NG AAL GE amb oyl o 


61 


Berkata asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Bagi, 
muhaggig kitab Sunan Ibnu Majah dalam menjelaskan 
hadits tersebut di atas: 


(5 ANg SAN GG NAG) sy Ki aaa iya csi 


AN Gt Ba Již 


LA 
s 
LOL 020 2 - | 


DEE P 1S Cs 


LAA 


AS BB BE 


“Yakni menjadikan keduanya beriringan (iringkanlah 
haji dan umroh), keduanya beriringan satu sama lain. 
Yakni, jika engkau telah berhaji maka berumrohlah. 

Dan jika engkau telah berumroh, maka berhajilah.”” 


Sebagian ulama menerangkan bahwa keutamaan haji 
dan umroh dalam menambah rezeki sebagaimana 
keutamaan dari shadagah dalam menambah berkah 
pada rezeki. 


Berkata ath-Thibbi rahimahullah dalam menjelaskan 
hadits di atas: 


ea 


Sun IS NG 


4 
o2 
A bad a 


aig du a ISI 3 


| cla f 


27Idem 


62 


“Yaitu: jika kalian telah berhaji maka berumrohlah, 
dan jika kalian telah berumroh maka berhajilah. 
Keutamaannya dalam menghilangkan kefakiran itu 
sebagaimana keutamaan shadagah dalam menambah 


harta”? 


Maka sudah selayaknya bagi Anda yang memiliki 
kelebihan harta, untuk menyisihkan sebagian uang 
Anda untuk melakukan kewajiban haji dan umroh. 
InsyaaAllah besar pahalanya dan juga menghapus 
dosa. 


Dan lebih menjaga Anda dari kefakiran daripada 
disimpan begitu saja di bank, ... Allahu a'lam. 


28 oi Fi yt HE) 3 gall mena IKA de lal ma 


63 


Kunci No 6: 
Menyambung Silaturahim 


Di antara salah satu hal yang dapat membuka pintu 
rezeki berkah dan berlimpah untuk kita adalah 
melaksanakan atau menyambung silaturahim. 


Sayangnya silaturahim ini mulai sering banyak 
ditinggalkan oleh masyarakat kita di mana masyarakat 
kita sudah lebih individualis dibanding generasi 
sebelumnya, sehingga konsep silaturahim atau 
menyambung hubungan baik mulai hilang dan tidak 
populer. 


Padahal silaturahim adalah salah satu kunci rezeki 
berkah dan berlimpah yang diajarkan oleh Islam 
kepada para umatnya, sehingga tidak heran jika di 
banyak tempat umat Islam terlihat rezekinya sempit 
dan susah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah 
kurangnya silaturahim. 


Nah , mungkin sekarang Anda bertanya-tanya 
bagaimana bisa silaturahim membuka pintu rezeki 
yang berkah dan melimpah? Berikut kami jabarkan 


64 


secara lebih detail dalil-dalil yang terkait tentang 
silaturahim dan rezeki. 


Definisi dan Makna Silaturahim 


Makna silaturahim secara ringkas adalah 
menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara- 
saudara kita yang memiliki tali kekerabatan, seperti 
sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. 


Adapun untuk makna yang lebih detail, dijelaskan 
bahwa definisi silaturahim adalah: 


JEN taji bya BT GS BINA Getas 
na de GING IB Kang DES! Ó HES 15 mala 
EÍ at yas xa sai aa DS AS tg Hi 
ika! ka GA, an agó ag Ul nah Jb kai 
EN a aS ss JA a NG Nal] PI 
aab) AG alias Aka) JS 


65 


“Yang dimaksud dengan silaturahim adalah 
kecenderungan dan kecintaan mereka (terhadap 
kerabat) itu lebih banyak daripada orang lain karena 
adanya hubungan kekerabatan. Dan pengaruh mereka 
(terhadap kerabat) dalam hal kebaikan, sedekah dan 
pemberian hadiah itu melebihi orang lain. Hal tersebut 
juga ditegaskan dengan rasa kasih sayang terhadap 
kerabat yang membenci dan marah kepadanya, 
dengan harapan agar dia berubah dari marah menjadi 
sayang dan cinta kepada kerabatnya. 


Dan makna umum dari silaturahim adalah 
menyambung sesuatu yang mungkin bisa menjadi 
baik dan mencegah sesuatu yang mungkin bisa 
menjadi buruk. Dikatakan pula bahwa makna shilah 
(menyambung) di sini adalah: tidak memutus”” 


Adapun di dalam pembahasan yang kita teruskan di 
dalam buku ini, definisi yang kita pakai adalah 
definisi singkat saja, yaitu: berbuat baik pada kaum 
kerabat. 


29 Al Muslimu wa Hugugul Akharin, 29 


66 


Dalil Syar'i Bahwa Silaturahim 
Melapangkan Rezeki 


Ada beberapa dalil dari Hadits yang menjelaskan 
bahwa silaturahim adalah salah satu kunci rezeki, di 
antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Al Bukhari. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau 
diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka 
hendaknya dia bersilaturahim (menyambung 
kekerabatan)” (Shahih, HR Bukhari no 20671” 


Secara umum kita dapat langsung menggali faidah 
yang jelas dari hadits ini, yakni bahwa rezeki kita bisa 
jadi lebih berkah dan lebih lapang jika kita melakukan 
silaturahim. Umur kita juga bisa jadi lebih berkah dan 
lebih panjang jika kita melakukan silaturahim. 


Dijelaskan oleh Ibnu Baththal tentang hal ini: 


30Shahih Bukhari, tahgig Muhammad bin Nashir an-Nashir 


67 


“Dalam hadits ini terdapat (penjelasan tentang) 
bolehnya memilih kekayaan daripada kefakiran .... 
makna dilapangkan rezekinya adalah keberkahan, 
karena silaturahim seseorang kepada kerabatnya 
adalah shadagah. Dan shadagah itu menumbuhkan 
dan menambah harta”?! 


Di dalam hadits lain juga Rasulullah shallallahu 
“alaihi wa sallam bersabda bahwa silaturahim bisa 
mencegah seseorang dari kematian yang buruk, 
membantu memperpanjang umur dan meluaskan 
rezeki. Beliau bersabda: 


ma 0 - 
. 


Ag PETS a? 3 Nana 
kin KG Gng ai, GT nag Ab IED yaw CYA 


31Syarah Shahih Bukhari Ibnu Baththal 2/206 


68 


“Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya, 
diluaskan rezekinya dan dihindarkan dari kematian 
yang buruk hendaknya bertakwa kepada Allah dan 
bersilaturahim (menyambung kekerabatan)” [Shahih, 
HR Ahmad no 12127 


Beliau shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda: 


Ba 9 


ca HG tabi) 3 539 035 GS KN aja ya 
Ma Jan] 


“Barangsiapa singin dipanjangkan umurnya dan 
ditambahkan rezekinya, hendaknya berbakti kepada 
kedua orangtua dan bersilaturahim” (Hasan 
Lighairihi, HR Ahmad)” 


Terkait dengan hal ini, dijelaskan dalam Syabakah 
Islamweb yang dikelola oleh kementrian wagaf 
negara Oatar: 


32Musnad Imam Ahmad, tahgig Ahmad Syakir 
33Shahih at-Targhib wat-Tarhib 


69 


3S Fi BIEBER IS NS 
JAN Gya ji EN LA sae $ ST 


pa alas adhah GUS SI Ih e YI SG 


“Setiap manusia ingin diluaskan rezekinya dan 
diakhirkan ajalnya, karena hasrat untuk memiliki 
(harta) dan hasrat akan keabadian adalah dua naluri 
yang pasti ada pada diri manusia. Maka barangsiapa 
yang menginginkannya maka hendaknya dia 
menyambung kekerabatan””” 


Maka sudah selayaknya bagi mereka yang ingin 
diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya agar 
selalu bersilaturahim. 


Dan tentunya bukan hanya dengan niat menambah 
rezeki saja, akan tetapi dengan niat agar diridhai dan 
dicintai Allah. 


Mengapa? Karena pada dasarnya silaturahim adalah 
ibadah yang harus diniatkan untuk mencari ridho 
Allah semata, bukan untuk sekedar mencari rezeki. 


34Syabakah IslamWeb 


70 


Ingat bahwa silaturahim adalah salah satu jenis ibadah 
dan tanda keimanan pada diri seorang hamba. 


71 


Kunci No 7: 
Berinfag Di Jalan Allah 


Berikutnya, hal yang bisa menjadi jalan untuk 
memperlancar dan menambah keberkahan rezeki bagi 
kita adalah berinfag dan bersedekah di jalan Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala. 


Untuk yang satu ini insyaallah adalah hal yang sudah 
dikenal luas dan bisa jadi sudah dipraktekkan oleh 
Anda selama ini. Karena di masyarakat pun sudah 
dikenal luas bahwa jika anda ingin melancarkan 
rezeki shodagoh lah, jika anda ingin urusan anda 
lancar berinfaglah, dan seterusnya. 


Definisi Infag di Jalan Allah 


Secara umum mengeluarkan sesuatu dari apa yang 
kita miliki bisa disebut sebagai berinfag. 


Adapun di jalan Allah maknanya adalah melakukan 
hal tersebut dengan harapan bahwa Allah akan 
memberikan pahala dan keridhaan-Nya kepada kita, 


72 


bukan karena riya', sum'ah dan sejenisnya. Murni 
hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. 


Maka jika digabungkan bisa bermakna mengeluarkan 
sebagian dari rezeki yang kita miliki untuk mencari 
ridha Allah Ta'ala. 


Infag di jalan Allah seperti yang sudah dipahami 
secara umum oleh masyarakat: 
“jas SB SIN 3 Sal j3 Ng an AS SG AN 
US 53533 SG $ Tig Àl aos) Akeh ya 


“Infag adalah kata dalam bahasa Arab yang bermakna 
merubah/mengganti. Dalam Islam infaq adalah 
pekerjaan yang pelakunya mengharapkan keridhaan 
Allah dan menjauh dari riya. Hal tersebut adalah infag 
di jalan Allah menurut pemahaman kaum muslimin” ” 


35https://ar.wikipedia.org/wiki/sw! 


73 


Dalil Syar'i Bahwa Infag Adalah 
Kunci Rezeki 


Ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa berinfag di 
jalan Allah adalah salah satu kunci yang bisa 
membuat rezeki kita menjadi semakin berkah dan 
berlimpah. Terkait hal ini terdapat berbagai dalil dari 
gur' an ataupun hadits. 


Allah berfirman di dalam gur'an tentang berinfag di 
jalan-Nya. Tepatnya pada surat Saba' ayat 39: 


4 NGANG 274 3 s3 73 733 33 ka 1244 Pag 
Ca TS Mai ag EC? SA pail Lag 


“Dan apa saja yang kamu infagkan, Allah akan 
menggantinya dan Dialah sebaik-baik Pemberi 
rezeki.” [QS Saba” ayat 39] 


Dijelaskan dalam Tafsir al-Mukhtashar mengenai ayat 
dia atas: 


“Apa pun yang kalian infagkan di jalan Allah, maka 
Allah -Subhanahu wa Ta'ala- akan menggantinya 
untuk kalian di dunia dengan memberikan sesuatu 
yang lebih baik darinya kepada kalian, dan di Akhirat 
Allah memberi kalian pahala yang besar. Dan Allah - 
Subhanahu- adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Siapa 


74 


mencari rezeki maka hendaknya memintanya kepada 
Allah.” 


Jika orang telah memberikan sesuatu atau berinfag, 
barulah Allah akan memberikan ganti dengan yang 
lebih baik di dunia dan di akhirat. Maka demikian 
juga sebaliknya, orang yang tidak mau 
mengeluarkan/berinfag, maka dia tidak akan 
mendapatkan ganti dari Allah. Akan tetapi perlu 
diingat bahwa niat kita dalam berinfag semata harus 
karena Allah dan mencari ridhaNya. 


Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa infag itu semata hanya untuk mencari 
keridhaan Allah. Apabila kita sudah mendapat ridha 
dan cinta dari Allah, maka apapun yang kita butuhkan 
dan inginkan akan diberi olehNya. 


Ketika kita cinta dan sayang kepada orang lain, 
misalnya istri, anak, atau orang tua, maka kita akan 
memberikan apa saja yang mereka butuhkan dan 
inginkan. Apalagi kalau Allah, Dzat yang Maha Kaya 
lagi Maha Pemberi Rezeki sudah cinta dan sayang 
kepada kita maka rezeki kita akan ditambah, apapun 
yang kita inginkan akan dipenuhi olehNya dan lain 


36Tafsir al-Mukhtashar 


75 


sebagainya. Maka dari itu, marilah kita perbanyak 
infag agar lebih disayang dan dicintai oleh Allah. 


76 


Kunci No 8: 
Berinfag Kepada Penuntut Ilmu 
Syar'i 


Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
bahwa berinfag adalah salah satu kunci yang bisa 
membuat seseorang menjadi lancar dan berkah 
rezekinya. Hal ini berlaku dalam berinfag di lingkup 
apa pun dan infag kepada siapa pun. 


Akan tetapi ada dalil yang lebih khusus lagi tentang 
kunci membuka pintu rezeki, yaitu dalil yang 
mengarahkan kita untuk berinfag kepada para 
penuntut ilmu syar'i. Sebuah dalil yang menjadi dasar 
disyari atkannya berinfag kepada penuntut ilmu syar'i 
dan menjadi argumen bahwa hal tersebut bisa 
membuka pintu rezeki yang berkah kepada kita. 


Sebagaimana diriwayatkan bahwa dulu di zaman 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam ada dua 
bersaudara, salah satunya bekerja untuk mencari 
nafkah, lalu yang lainnya fokus menuntut ilmu kepada 


77 


Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam dan tidak 
mencari nafkah. 


Saudara yang bekerja ini menanggung nafkah 
saudaranya yang menuntut ilmu syar'i kepada 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam. Lalu 
saudara yang mencari nafkah keberatan dan merasa 
bahwa saudaranya yang menuntut ilmu hanya menjadi 
beban, maka dia mengadukannya kepada Rasulullah. 


Tak disangka, justru Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa 
Sallam menjelaskan bahwa bisa jadi rezeki yang 
diperolehnya adalah hasil dari infagnya kepada 
saudaranya yang fokus menuntut ilmu. 


Hal tersebut termaktub dalam sebuah hadits 
sebagaimana berikut: 


NG alang ale Bi Io Al Jang ngo Jb ons AG 
Ki D NY Sig plng ale i Ia gb AI Sed 
BN 3 GG gng ale ii Jo gd Has Gaal 


2 


fazo 
a 
PO 


78 


Dulu ada dua bersaudara pada masa Rasulullah 
Shallalahu “Alaihi wa Sallam. Salah satu dari 
keduanya datang kepada Nabi Shallallahu “Alaihi wa 
Sallam (untuk belajar) dan yang lainnya bekerja. Lalu 
yang bekerja itu mengadukan saudaranya kepada 
Rasulullah. Maka beliau bersabda: “Semoga engkau 
diberi rezeki dengan sebab dirinya” [HR Tirmidzi 
23451” 


Hadits ini bisa menjadi salah satu pegangan bagi kita 
untuk mengatakan dan menjalankan ibadah mulia 
berupa memberikan infag kepada penuntut ilmu syar'i 
karena hadits ini statusnya adalah shahih dan ada yang 
mengatakan kalau statusnya hasan, sebagaimana 
ringkasan penghukuman dari para muhaddits yang 
tercantum di Syabakah Dorar (link halaman pada 
daftar pustaka). Dalam halaman yang sama dijelaskan 
lebih lanjut bahwa: 


370320) SH; (2/264) (sual 3 JAWI) 3 Gas oly (2345) giad si: mel, Via 
Syabakah Dorar 


79 


IG ina Sah iya aib IUS, dadi LL 
cela) la JANG AG Jawa aa ya NG A 
By 3 ade Angga U Je abi OLI fjal. 


“Menuntut ilmu dan menanggung biaya penuntut ilmu 
merupakan salah satu sebab diluaskannya rezeki 
seseorang. Maka barangsiapa bekerja, berusaha dan 
menanggung biaya penuntut ilmu mudah-mudahan 
Allah mencukupinya untuk hal tersebut dan 
meluaskan rezekinya.” 


Maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari 
kisah ini adalah pentingnya untuk berinfaq, khususnya 
infaq kepada penuntut ilmu syar’i adalah salah satu 
kunci rezeki bagi kita. Maka janganlah merasa pelit 
untuk berinfaq kepada para penuntut ilmu syar’i, 
karena mereka adalah orang-orang yang kelak di masa 
mendatang akan menjaga agama kita, yang akan 
menjadi guru-guru pengajar agama untuk kita dan 
anak-cucu kita. 


Dari hadits ini juga kita bisa mengambil pelajaran 
bahwa menuntut ilmu adalah tugas mulia sehingga 


80 


syari'at Islam ini sampai memberikan pengajaran 
untuk orang yang berinfag agar mengalihkan sebagian 
infagnya untuk para penuntut ilmu syar'i. 


81 


Kunci No 9: 


Berinfag Kepada Dhu'afa 


Seringkali (tidak semua) orang kaya yang Allah 
berikan kemudahan dalam rezeki mempunyai 
penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit hati dan penyakit 
terkait kekayaannya. 


Di antara mereka terkadang: 


tidak peduli halal-haram sumber uangnya 
serakah 

menindas 

tidak mau membantu 

meremehkan orang lemah 

kurang empatinya 


pelit / kikir 


Tentunya ini semua bukanlah hal yang baik dan bukan 
hal yang terpuji, tetapi harus dilawan dan 
disembuhkan. Bahkan dalam salah satu point penyakit 


82 


di atas, yakni meremehkan dan tidak mau membantu 
orang lemah, Islam melarangnya secara keras. 


Meremehkan orang lain adalah bentuk kesombongan, 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam menjelaskan 
hal ini dalam sabdanya: 


PE Li ád ki SI 


“Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan 
meremehkan manusia.” [HR. Muslim no. 91] 


Bahkan sebaliknya Islam mendorong kepada 
pemeluknya untuk menolong orang-orang yang 
lemah, berinfag kepada mereka dan membantu 
meringankan beban hidup mereka. Menolong orang 
yang lemah menjadi salah satu ibadah yang berpahala 
besar bagi kaum muslimin. 


Tidak hanya berpahala besar, dalam kaitannya dengan 
bahasan kita mengenai kunci rezeki dalam Islam, 
membantu orang yang lemah adalah salah satu kunci 
rezeki yang bisa Anda gunakan untuk memperlancar 
dan memperbesar keberkahan rezeki yang Anda 
miliki. 


83 


Hal ini didasarkan kepada salah satu hadits dari 
Rasulullah Shallallahu “Alaihi wa Sallam: 


Guna Y, 33 Sipat Is 


“Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki dengan 
sebab orang-orang lemah di antara kalian?” [HR 
Bukhari]? 


Mengapa bisa kita ditolong dan diberikan rezeki oleh 
Allah Ta'ala dengan sebab orang-orang lemah? 


Jawabnya adalah karena do'a-do'a baik mereka untuk 
kita lebih berpeluang untuk dikabulkan Allah. 
Sehingga jika mereka mendo'akan kebaikan untuk 
kita, maka insyaaAllah akan dikabulkan. 


Lalu, ... 


Apa rahasia dan kelebihan mereka dari orang-orang 
kaya? Mengapa do'a mereka Allah kabulkan? 


Dijelaskan oleh salah satu “ulama kontemporer, 
Syaikh Prof. Dr. Khalid bin “Utsman as-Sabt: 


38HR. Bukhari 2896, ta'liq Musthafa al-Bugha, Maktabah Syamilah 


84 


“Ii ANG an bp ga tg Ka AA ng 
AMP la ug KG Nag nia YAA 23 
55s ch Ka IS Nga Jb UKS aa Kang 


LAP 
Ka 


Hala Ai 63S 39 (AS iho GG Ak An 
gag thi 2A ANg SN aa can Il oi 


å 


AVE A Ji gf 
“Di antara sebab diberikannya pertolongan Allah 
Tabaraka wa Ta’ala adalah doa, kebaikan, ketulusan 
niat, dan kedamaian hati orang-orang yang lemah. 
Kebanyakan mereka itu ikhlas hanya untuk Allah, 
maksud dan niat mereka itu tulus. Dan salah satu 
(kelebihan) dari mereka itu lebih dekat dengan sifat 
rendah hati dan jauh dari sifat sombong. Itulah (sifat) 
yang dicintai oleh Allah dan lebih diijabah do'anya”. 


Nah itulah dia, ternyata do'a merekalah penyebab 
utamanya datang pertolongan Allah kepada kita. 


Ikan) gud « (Silam Y 035) 35 Ogas Jay Sad D 


85 


Maka berinfaglah kepada orang-orang yang ada di 
sekitar kita, karena bisa jadi dari jalur inilah 
datangnya kemudahan dan keberkahan dalam urusan 
rezeki kita. Jangan ragu dengan janji Nabi kita yang 
satu ini, shallallahu “alaihi wa sallam. 


86 


Kunci No 10: 
Berhijrah di Jalan Allah 


Kunci terakhir yang akan dibahas dalam kitab yang 
singkat ini adalah berhijrah di jalan Allah Ta'ala, 
hijrah fii sabilillah. 


Makna Hijrah di Jalan Allah 


Bagaimana makna hijrah yang dimaksud? Secara 
singkat makna hijrah bisa dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu hijrah secara fisik dan hijrah secara batin. 


Hijrah secara fisik bisa diartikan sebagai berpindah 
dari negeri kufur, di mana seorang muslim tidak dapat 
menjalankan agamanya dengan baik dan benar, 
ditindas dan dilecehkan. Ini sebagaimana dilakukan 
oleh para sahabat radhiyallahu “anhum yang 
berpindah dari Makkah ke Madinah bersama 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam. 


Hijrah secara batin bisa diartikan sebagai 
meninggalkan perbuatan yang diharamlkan oleh Allah 
dan perbuatan dosa yang tidak diridhai Allah. Hal ini 


87 


sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari nabi 
kita yang mulia, di mana beliau bersabda: 


GA ANA LA aa KR UN 


Aao AN 


Bat UE 
“Seorang muslim adalah orang yang menjamin 
keselamatan kaum muslim lainnya dari gangguan 
lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah 
orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh 
Allah” (Shahih, HR Ahmad 6515 dengan tahgig 
Ahmad Syakir] 


Hijrah yang pertama dalam bentuk fisik berpindah 
dari Makkah ke Madinah adalah wajib sebab 
diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, 
akan tetapi tidak wajib dan tidak mungkin dilakukan 
oleh kita yang tinggal di Indonesia di masa ini. 
Adapun hijrah yang kedua dalam meninggalkan 
larangan Allah Ta'ala adalah hal wajib bagi setiap 
muslim di seluruh tempat dan di sepanjang zaman”. 


Akan tetapi walau hijrah dalam bentuk perpindahan 
secara fisik dari Makkah ke Madinah tidak bisa kita 


40 Pembahasan lebih lanjut pada makalah „L Je 4 gag IP gna La 


88 


lakukan karena tidak mungkin terulang lagi, kita tetap 
bisa melakukan hijrah secara fisik dari tempat yang 
menyulitkan kita beribadah serta memaksa kita 
berbuat dosa, menuju tempat yang baik dalam rangka 
membantu terlaksananya hijrah secara makna/secara 
batin tersebut. 


Dalil Hijrah Sebagai Kunci Rezeki 


Salah satu kunci rezeki yang bisa kita lakukan adalah 
melakukan hijrah ini, dalam kedua artiannya, yakni 
hijrah dari perbuatan haram dan dari tempat yang 
menyulitkan kita menegakkan agama Islam. 


Hijrah dari perbuatan yang haram perlu dilakukan, 
sebab perbuatan haram membuat kita bisa terperosok 
ke dalam neraka. Tidak hanya itu, di dunia perbuatan 
haram pun bisa membuat kita terhalang dari rezeki, 
maka sebaliknya meninggalkan dosa-dosa bisa 
membuat rezeki kita menjadi lebih lancar. 


Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa 
dosa kita merupakan salah satu penyebab macetnya 
rezeki kita, di mana Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda: 


89 


ketat Ny Gil Ep3 Kaali 5) 


“Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang 
rezekinya karena dosa-dosa yang diperbuatnya” [HR 
Ahmad dan Ibnu Majah, dihasankan oleh al-Hafidz 
al- Iragil” 


Adapun hijrah dalam bentuk fisik, bisa kita lakukan 
dengan berpindah dari tempat yang menyulitkan kita 
untuk menegakkan tauhid dan sunnah, dari tempat 
yang menyulitkan kita untuk beribadah kepada Allah 
dengan baik, menuju ke tempat yang membuat kita 
bisa melakukannya dengan baik dan benar. 


Perhatikanlah bagaimana Allah berfirman dalam surat 
an-Nisa ayat 100: 


4 
o 


kkang WÉ UG PING AG AT Jeo 3 


“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka 
mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas 
dan rezeki yang banyak.” [QS an-Nisa ayat 100] 


41 Dinukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam dengan Tahqiq Syaikh Dr. Mahir 
Yasin al-Fahl (Maktabah Syamilah) 


90 


Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini secara 
ringkas sebagai berikut: 


“Barangsiapa yang berhijrah dari negeri kafir menuju 
negeri Islam dalam rangka mencari rida Allah, maka 
di tempat hijrahnya itu ia akan menemukan tempat 
tinggal baru dan tanah pengganti atas tanah yang 
ditinggalkannya. Dan di sana ia akan mendapatkan 
kejayaan dan rezeki yang lapang.”” 


Maka jika kita saat ini sedang terjebak di tempat yang 
membuat kita sulit dan sempit untuk melaksanakan 
ajaran agama ini maka cobalah untuk berpindah ke 
tempat yang baru, yang dapat membantu kita lebih 
mudah dalam melaksanakan agama ini. Dengan 
berpindah ke tempat yang lebih baik, yang membuat 
kita dapat melaksanakan syari'at Islam dan 
menjalankan berbagai kunci rezeki lainnya yang 
disebutkan dalam buku ini, mudah-mudahan Allah 
berikan kita rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. 


42 Tafsir Al-Mukhtashar via TafsirWeb 


91 


Penutup dan Kesimpulan 


Alhamdulillaah, demikianlah sepuluh kunci rezeki 
berkah berlimpah yang dapat kami sarikan dari 
berbagai panduan dari Qur'an dan Sunnah. 


Jika ada yang benar maka itu datangnya dari Allah 
semata. Dan jika ada kekurangan maka itu datangnya 
dari diri kami pribadi, kami memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala atas hal tersebut, lalu kiranya pembaca 
berkenan untuk memberikan ralat kepada kami 
melalui email di alamat publishing @ 
muslimamanah.com 


Akhirul kalam, moga isi buku yang ringkas ini dapat 
kita amalkan dan menjadi panduan dalam kehidupan 
kita sehari-hari. 


Moga bermanfaat untuk kita semua, baarakallahu 
fiikum. 


92 


Daftar Pustaka 


Kitab-Kitab 

Tafsir as-Sa” di, 35x. SN anag aj mall 
Tafsir Ibnu Katsir, 532. SUN anak4 33 SY! Sameh) 
Tafsir al-Baghawi, 55x. AM ale Ga IY! ami 
Tafsir al-Qurthubi, 53x. AW awah caz! Hal 
Tafsir ath-Thabari, >,- SUN ieste 3535)! Amal 


Syarah Riyadhush Shalihin, karya asy-Syaikh 
Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, penerbit Dar 
al-' Alamiyyah, cetakan ke-2, 2016 M 


Mafatihur Rizq Min Dhav'il Kitaabi was Sunnah 
(Edisi Terjemah: Kunci-kunci Rezeki Menurut al- 
Our'an dan As-Sunnah), karya Syaikh Dr. Fadhl Ilahi, 
Penerbit Darul Hag cetakan XIV, 2009 M 


Maktabah Syamilah 


93 


SJ po, karya al-Imam al-Bukhari, dengan tahqiq 
Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir 

SE o gi pe, karya al-Imam at-Tirmidzi, dengan 
tahgig Ahmad Syakir 

St o asi um, karya al-Imam Ahmad bin Hanbal 


dengan tahgig Ahmad Syakir 


Ll cyl iw, karya al-Imam Ibnu Majah, dengan tahqiq 
Muhammad Fuad “Abdul Bagi 


KI Jd AO poli mel, karya Syaikh Abu Bakar Jabir 
al-Jazairi 

Less Set! swa, karya Syaikh Muhammad Mukhtar asy- 
Syingithi 

SJ PN Il mela zà, karya Ibnu Malik 

did iss sll, karya sekumpulan ulama di bawah 


pengarahan Syaikh “Alawi bin “Abdul Oadir as- 
Saggaf 


asal Jyol 3 tadi, karya al-Qadhi Abu Ya'la 


94 


(or ai 2 AAS) 3 gall a Ki Je el 3, karya 
Ath-Thibbi, muhaggig Syaikh Dr. Abdul Hamid al- 
Handawi 


HN Ssi Adi, karya Syaikh Abu Faishal al-Badrani 
Jk: iN GL gao c4, karya Ibnu Baththal, tahqiq Abu 
Tamim Yasir bin Ibrahim 

AI CI ko, karya Syaikh Muhammad 
Nashiruddin al-Albani 

Sil, esll web, karya Imam Ibnu Rajab al-Hanbali 
dengan Tahgig Syaikh Dr. Mahir Yasin al-Fahl 
Makalah-Makalah 

skin agb e Gin Y Og Danas Jay Lal, 


https://khaledalsabt.com/explanations/2469/, 9 
Oktober 2020 


ade BI IG DE É ala oya kany Ta yA, 


https://islamga.info/ar/answers/139392, 
https://bit.1y/3g]UWIQ, diakses 23 Mei 2020 


95 


WA; Jw; dil Pl (5343 SA, 


https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13320, 
diakses 26 Mei 2020 


É> ói o adi Óp ULI g gba Ó I3 Ja Ul - naa NI mas 
FE L leos Jo L lais Cl o lay dl Nal yie Tol Ola Let Gps, 


https://dorar.net/hadith/sharh/42437, diakses 23 Mei 
2020 


Dp IS gag ale a aké GA he Je 3 of- EN! pg 
ibi Jo ci JI AT SSI Kis alang alo Bl Lo al hi 3 Leii 
a ji Olla 3 Ba JUD akang ado, 


https://dorar.net/hadith/sharh/78230, diakses 9 
Oktober 2020 


mhl AG AA gag band ga La, 


https://ar.islamway.net/fatwa/13686/, diakses 25 
Oktober 2020 


po Je o saf AH ya kam NG Gaal, 


https://kalemtayeb.com/safahat/item/35971, diakses 
26 Mei 2020 


96 


ab alo, https://www.islamweb.net/ar/article/35086/, 
diakses 29 Mei 2020 


sv), https://ar.wikipedia.org/wiki/8w!, diakses 31 Mei 
2020 


Sifat Khutbah Jum'at, https://almanhaj.or.id/2618- 
jumat-sifat-khutbah-jumat.html, diakses 19 Mei 2020 


Tafsir Web.com 


Tafsir al-Wajiz, karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az- 
Zuhaili 


Tafsir al-Mukhtashar, karya Syaikh Prof. Dr. Shalih 
bin Abdullah bin Humaid, et. al. 


Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di 
bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah 
bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 


Kamus dan Aplikasi 

Kamus al-Ma' any (| gh pm) 

Kamus al-Munawwar (via Ristek Muslim) 
Kamus al-Ghaniy (via Ristek Muslim) 


Kamus Ma'ajim al Arab (via Ristek Muslim) 


97 


Maktabah Syamilah v. 4 (Ramadhan 1441 H) 


98 


Perlindungan Hak Cipta 


Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak 
diperkenankan membagikan salinan digital ataupun 
cetak dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari Muslim 
Amanah Publishing (muslimamanah.com). Mari kita 
menghargai hak sesama muslim. 


Copyright Protection 


All rights reserved to Muslim Amanah Publishing 
(muslimamanah.com). Not permissible to be 
reproduced without written consent from copyright 
owner, printed or digitally. All copyright infrigements 
may be prosecuted by law. 


Book ID: d43ewbcUUnHf4JoG 


Correspondence: 
publishing @ muslimamanah.com 


99 


Peluang Tambahan Pahala 


Tambah pahala Anda dengan menyebarkan 
informasi tentang TafsirWeb ke lebih banyak 
orang! Caranya, salin text di bawah dan kirimkan 


ke minimal tiga (3) group WhatsApp yang Anda 
ikuti tapi belum Anda kirimi informasi tentang 
TafsirWeb: 


Alhamdulillaah, kini semakin mudah 
membaca Al-Quran dengan tafsirnya. 
Tinggal klik link yang berwarna biru, 
pilih surat dan ayat yg mau dibaca, 
akan keluar tafsir lengkapnya. 


#Klik > tafsirweb.com/start” 


| 
Dapatkan pahala jariyah dengan 


share info berharga ini 


100 


